Thoriqoh Ahmadiyah 


Thoriqoh Ahmadiyah yang juga terkenal dengan Thoriqoh Badawiyah ini, mu’assisnya adalah 
Sayyid Ahmad Al-Badawiy radliyallahu anhu (596-675 H) Beliau mempunyai banyak karangan 
yang berharga, diantaranya yang paling masyhur adalah kitab Ash-Sholawat, yang berupa 
kumpulan do’a-do’a dan dzikir-dzikir. 


Diantara nasehat-nasehatnya yang terkenal antara lain: 


“Jauhilah cinta dunia, karena ia akan merusak amal saleh.” 


“Sayangilah anak yatim, pakaianilah orang yang telanjang, berilah makan orang yang lapar, 
muliakanlah orang asing dan para tamu sehingga kamu akan menjadi orang-orang yang 
diterima di sisi Allah SWT.” 


“Janganlah merasa gembira atas musibah yang menimpa seorang makhluk Allah. Jangan 
berucap ghibah dan namimah. Jangan menyakiti orang yang menyakitimu, ma’afkanlah orang 
yang mendholimimu, berbuatlah baik terhadap orang-orang yang berbuat jelek kepadamu, dan 
berilah orang yang menolak (memberi)mu.” 


Inilah sebagian dari ajaran beliau, disamping sejumlah dzikir-dzikir dan do’a-do’a. Thoriqoh 
Ahmadiyah ini mempunyai banyak cabang di Mesir dan juga tersebar ke Sudan. 



